Muhammad Aqil Haidar, Lc 


Uang Muka 

Dalam 

Pandangan Syariat 





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Uang Muka dalam Pandangan Syariah 

Penulis : Muhammad Aqil Haidar, Lc 

26 hlm 


JUDUL BUKU 

Uang Muka dalam Pandangan Syariah 

PENULIS 

Muhammad Aqil Haidar, LC 

Editor 

Fatih 

Setting 8 t Lay out 
Fayad & Fawaz 
Desain Coyer 

Faqih 


PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 

Cetakan Pertama 

23 Desember 2018 




Halaman 4 dari 20 


Dattar Isi 

Daftar Isi.4 

A. Pengertla lang Muka.5 

1. Bahasa.5 

2. Istilah.5 

a. Imam Malik.5 

b. Ibn Qudamah.6 

c. Imam Nawawi.7 

d. Ibn Majah.8 

B. Hukum lang Muka.10 

1. Haram.10 

a. Hanafi.10 

b. Maliki.11 

c. Syafii.11 

2. Halal.12 

C. Dalil.13 

1. Dalil Pengharaman.13 

a. Larangan Hadist.13 

b. Memakan Harta dengan Bathil.13 

c. Dua Syarat Batil.14 

2. Dalil Membolehkan.16 

a. Hadist Nabi.16 

b. Atsar Sahabat.16 

c. Dhaifnya Hadist.17 

D. Patwa DSNMII.18 


muka | daftar isi 



























Halaman 5 dari 20 


A. Pengertia Uang Muka 


1. Bahasa 

Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan 
istilah al-urbuun (u jo* 5 ')/ namun kadangjuga dibaca 
dengan cara berbeda, antara lain : 

■ al-'arabun (ujwu^ 1 ) 

■ al-'urban (u4u*J') 

Secara bahasa, kamus Al-Muhith menyebutkan 
bahwa makna al-urbun adalah i 1 


XjuJI 4j Jcibc Lo 




Apa yang menjadi transaksi dalam jual beli 

2. Istilah 

Secara istilah al-urbuun didetinisikan oleh para 
ulama dengan satu pengertian yang sama, meskipun 
masing-masing menggunakan redaksi yang berbeda. 
sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Imam Malik 

Beliau menjelaskan pengertian al-urbuun 
dengan: 

^l AjjJI (_)j>^JI (JpjdujJ (jl ^lf-l 4_u!^ lSjA Lo^-9 


1 Al-Fayumi, Kamus Al-Muhith, madah : urbun, bab nun fashl 'ain. 

muka | daftar isi 




Halaman 6 dari 20 


j! 4 Jlx3 ^SjaJoI tSJJJ (Jjjjj ^OJ i4j|jJl (^jlSJo OJ-JjJl 
jl (jiJj J)_o jS\ jl Lo4JjJ jl IjLoJ (j-LJoid 4 Jlo 
( jJjoo CJjjKj Lo O-Jj jl 4_*J_t*J! OJj>“! (j| (j! (_jj- Jj' 
4j|jJ! (j_o j! 4_stJ_ioJ! (j-oj (j-o jjb ci-LJii^! ( 5 JJI 9 
(jJJ (jJjjJo^! Loi 4 j!jJ! pjS^j! 4 jJu-J! ^LujI <Jj5j uj 

Pjjjoo lH 3 L 


jual-beli al-urbuun adalah ketlka seorang membeli 
budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian 
menyatakan,"Saya berikan kepadamu satu dinar 
atau dirham dengan ketentuan apabila saya jadi 
membeli atau menyewa maka uang tersebut 
termasuk dari garga. Dan apabila gagal beli atau 
gagal menyewanya maka uang yang telah saya 
berikan itu menjadi milikmu dengan bathil tanpa 
ada yang ditukarkan". 2 

b. Ibn Oudamah 

Salah satu punggawa dalam madzhab Hambali ini 
mendetinisikan al-urbuun dengan: 

£_9JO 4_*J_tJl (SjjJj (j! ^^o-J! (S (jjjj_*J!j 

4j*_L-J! J(J>! j)! 4j| OjOj! LoJbjj ^jLJ! 


2 Al-Muntaqa syarah Muwatta' 157/4 

muka | dattar isi 




Halaman 7 dari 20 


^jLJJ ciJJUbJji-b ^oJ (jlj t,jjjJ! jj-O 4j 


Al-rubuun dalam jual beli adalah Membeli barang 
dengan memberikan kepada penjual satu dirham 
atau lebih, dengan kes epakatan bila dia jadi 
mengambil barang itu, maka dirham itu termasuk 
uang pembayaran dan bila tidak jadi maka uang itu 
menjadi hak penjual. 3 

c. Imam Nawawi 

Dalam kitabnya Raudhah at-Thalibin dalam bab 
jual beli yang diharamkan, beliau berkata: 

(j! tj)3j>*Jl !(Jliijj .(jLjjJl ^j 
J j5>! (j! 4j| 4U! bjS- j)-o 4-3t-Lo 

4-Uj ^j-9JjUJ (_^-9 tjjl^ <i>oUl (j-o tJjt-L-uJ! 

Di antara jual beli yang haram:jual beli urban. Juga 
sering disebut dengan al-urbuun. Jual beli urbun 
adalah membeli barang dari orang lain, kemudian 
membayarkan beberapa dirham dengan 
kesepakatan jika dia jadi membeli barang tersebut 
maka uang yang telah dibayar termasuk dari 
harga. Namun jika tidak jadi, maka uang tersebut 
milik penjual dengan cuma-cuma. 4 


3 AI-Mughni 175/4. 

4 Raudhotu at-Thalibin 399/3. 


muka | daftar isi 




Halaman 8 dari 20 


d. Ibn Majah 

Selain ulama di atas, Ibn Majah juga memberikan 
detinisi atas al-urbun. 

tjtoJ 4 jUj 4jU (_£/Lio <jl (jbjjJl 

(jljUjjJl9 4 jIjJI JJx >I ^J jl Jjjj.9 tljjjj-C (j^jljjj 

tdJ 


Al-urban adalah ketlka seseorang membeli hewan 
dengan harga 100 dinar, kemudian ia memberikan 
2 dinar sebagai uang panjar. Dan berkata jika tidak 
jadi membeli maka uang ini milikmu. 5 

Gambaran yang bisa kita dapatkan dari detinisi di 
atas adalah adanya uang yang dijadikan sebagai 
pembayaran awal dalam jual beli (termasuk harga) , 
namun bersama dengan itu juga ada kemungkinan 
uang itu akan 'hangus' kalau jual-beli itu dibatalkan. 

Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah 
bahwasanya dalam skema urbun atau yang lebih kita 
kenal dengan uang muka terjadi dua kemungkinan. 
Masing-masing dari kemungkinan itu memiliki 
hukum sendiri. 

Kemungkinan Jual Beli 

Kemungkinan pertama adalah jika setelah 
dibayarkan uang muka, jual beli pun berlangsung. 
Maka uang muka tersebut dalam pandangan syariat 


5 Sunan Ibn Majah 739/2 

muka | daftar isi 




Halaman 9 dari 20 


termasuk pembayaran yang sah. Dan semua ulama 
sepakat akan dibolehkanya jual beli dengan uang 
rnuka, jika pada akhirnya terjadi jual beli. Karena 
tidak ada yang dirugikan dan tidak ada gharar di 
dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam al- 
Qu rthubi: 


jb3~l tid 4jlj_£. ^j' Ql (iiJSj 

Ojybj <il) lo oj t I Ji&j . I f Uj 


Yong diperbolehkan adalah, seseorang 
memberikan uang muka, kemudian 

menghitungnya sebagai bagian dari harga ketika 
akad jual beli akhirnya terjadi. Dan keadaan seperti 
ini tidak ada khilaf dalam kebolehnya. Baik dari 
Imam Malik ataupun yang lain. 6 

TidakTerjadi Jual Beli 

Kemungkinan kedua ialah jika pembeli atau 
penyewa sudah memberikan uang muka, namun 
pada akhirnya transaksi batal. Maka uang yang sudah 
diberikan menjadi milik penjual. Pada kemungkinan 
inilah yang menjadi perdebatan para ulama. 
Dikarenakan uang yang telah diterima penjual 
sebagai apa? Atas dasar apa ia berhak memilikinya? 


6 Tatsir al-Qurthubi 150/5. 

muka | daftar isi 




Halaman 10 dari 20 


B. Hukum Uang Muka 


Ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli 
menggunakan uang muka. Sebagian ada yang 
mebolehkan atas dasar kompensasi, sebagian lagi 
mengharamkanya. Dan menganggapnya sebagai 
memakan harta orang lain dengan bathil. 

1. Haram 

Jumhur ulama umumnya mengatakan 
bahwasanya jual beli urbun hukumnya haram. Yaitu 
dari kalangan Hanatiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. 

a. Hanati 

Dalam madzhab Hanafi jual beli urbun merupakan 
salah satu jenis jual beli yang fasid. Sebagaimana 
disebutkan: 


JIU3 JjjioJIJ (JliJIJ 

jJjJl 


Jenis jual beli fasid: 

Jual belifasid ada 30jenis.... Yang ke-22 adalah jual 
beli urbun atau sering juga disebut urban 7 


7 an-Nutfu fil Fatawa 472/1 

muka | dattar isi 




Halaman 11 dari 20 


b. Maliki 

Madzhab Maliki juga termasuk madzhab yang 
melarang jual beli urbun. Sebagaimana disebutkan 
oleh Imam Qorofi di dalam kitabnya: 

(_5jQio (jl (jljj_*Jl 4o_c (_j^j Lo-o^ 

lj L) j£~ jS 3 1 (Jj 4_j2_*J I_£_Loj (j_o £J UI 4jdu-J I 

(jL)j_*JL9 4_yijj ^J (jj 0 (_jjQjj| Lo (jOj) jl 4j| ^_C- 

jjjjo j) IJl^3 ^jLJJ 

Termasuk jual beli yang dilarang adalah jual beli 
urban. Yaitu seseorang membeli darang dan 
memberikan sebagian pembayaran sebagai uang 
muka, dengan kesepakatan jika terjadi jual beli 
maka termasuk pembayaran, namun jika batal 
uang menjadi milik penjual. Jenis jual beli ini tidak 
boleh. 8 

c. Syatii 

Dalam pandangan madzhab syatii jual beli urbun 
merupakan jenisjual beli yang dilarang. Sebagaimana 
disebutkan oleh Imam Nawawi: 




8 AI-Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah 741/2. 

muka | daftar isi 




Halaman 12 dari 20 


Tidak sah jual beli urbuun 9 10 

2. Halal 

Di sisi lain ada juga yang berpandangan bahwa 
sistem jual beli dengan menggunakan uang muka 
hukumnya boleh- boleh saja. 

Salah satu yang berpendapat bolehnya jual beli 
urbun adalah madzhab hambali. Sebagaimana 
disebutkan dalam kitab al-Mughni karya Ibn 
Qudamah: 

(j-CJ - 4 JlC 4JJI (jOj - 4 J4j (j-ob J Jls 

, £ £ 

4j| ja£- (jjl 

Imam Ahmad berkata tidak mengapa melakukan 
jual beli dengan sistem urbun. Dan hal itu dilakukan 
Umar ra. Diriwayatkan pula dari Ibn Umar 

bahwasanya ia membolehkanya. J(> 

Tidak hanya Imam Ahmad yang membolehkan, 
namun juga diriwayatkan dari Ibn Sirin dan Said bin 
Musayyibjuga membolehkanya. 


9 Minhajut thalibin 97. 

10 Al-Mughni 175/4. 


muka | daftar isi 




Halaman 13 dari 20 


C. Dalil 


Setelah pemaparan pendapat di atas, selanjutnya 
akan kami paparkan dalil dari masing-masing 
pendapat. Baik dari pendapat yang membolehkan 
ataupun jumhur ulama yang mengharamkan. 

1. Dalil Pengharaman 

ada beberapa dalil dan alasan yang dijadikan 
hujjah jumhur ulama untuk mengharamkan sistem 
uang muka ini. Di antaranya sebagai berikut: 

a. Larangan Hadist 

Salah satu hadist yang sering dijadikan hujjah 
untuk mengharamkan jual beli urbun adalah: 


C/' 


Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya dari kakeknya : 
bahwasanya Rasulullah shollallohu 'alaihi wa 
sallam melarang jual beli dengan sistem uang 
muka. (HR. Ibn Majah) 


b. Memakan Harta dengan Bathil 

Salah satu alasan diharamkanya jual beli urbun 
adalah memakan harta dengan bathil. Yaitu ketika 
jual beli batal, maka penjual mendapatkan uang 


muka | daftar isi 



Halaman 14 dari 20 


tersebut tanpa ada kompensasi apapun. Inilah yang 
disebut sebagai memakan harta yang bathil 
sebagaimana dalam tatsir al-Qirthubi: 

jb£0 [ «2» Jlil JS^' y»j 

Dan termasuk memakan harta dengan cara bathi 
adalah jual beli urbun (uang muka) 11 


Sedangkan memakan harta dengan bathi 
hukumnya haram. Sebagaimana dalam ayat: 


JJplJlj pJL: pJlpt \jJS\5 V \yS\ yS\ \J\ t 

$ t* 2 o; ji o ^ . i-a ^ s * 

j! iSw^-i! JLLij DjSsj j! 

U^-j & d\?&\ 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang bati( kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu." (Qs. An Nisaa': 29) 


c. Dua Syarat Batil 

Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: 
syarat memberikan uang panjar dan syarat 
mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan 


11 Tatsir al-Qurthubi 150/5. 

muka | daftar isi 




Halaman 15 dari 20 


salah satu pihak tidak ridha. Padahal Rasululloh 
shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda, 

"Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua 

syarat dalam satu jual beli." (HR Al Khomsah). 

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal 
yang tidak diketahui (Khiyaar Al Majhul). Kalau 
disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa 
disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga 
apabila dikatakan, "Saya punya hak pilih. Kapan mau, 
akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan 
uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan, 
"Inilah qiyas (analogi)." 

"Pendapat ini dirojihkan Al Syaukani dalam 
pernyataan beliau, "Yang rojih (kuat) adalah 
pendapat mayoritas ulama, karena hadits 'Amru bin 
Syu'aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan 
yang saling menguatkan. Juga karena hal ini 
mengandung larangan dan hadits yang terkandung 
larangan lebih rojih dari yang menunjukkan 
kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul 
Fiqih..." 

'Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual 
beli ini mengandung dua syarat yang tasid; salah 
satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual 
harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli 
gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat 
mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak 


muka | daftar isi 



Halaman 16 dari 20 


terjadi keridhoan untuk membelinya. 

2. Dalil Membolehkan 


Madzhab hambali juga memiliki dalil-dalil yang 
kuat dalam membolehkan jual beli urbun ini. Di 
antaranya adalah: 

a. Hadist Nabi 


J5il Jb. - isl j \ji.j J, X) 

£^_Jl (j J^P — jJ-Oj 


Dari zaid bin Aslam : Nabi ditanya tentang jual beli 
urbun kemudian beliau menghalalkan (HR. Abdur 
Razag) 


b. Atsar Sahabat 

jta (jjjLo! 4j| OjbJ-l J^p 

liT j !Jdf 4j_s Vl j j-Op ob 4jjl jj) (jljjjj^ 


Dirlwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah 
membelikan sebuah bangunan penjara untuk 
Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan 
ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka 
Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan 
sekian. 


?Jy! 5.^ Jli ?aJI J\i 

4 JS' aI)! I jjb 


muka | daftar isi 



Halaman 17 dari 20 


Al-Atsram berkata kepada Imam Ahmad: engkau 
berpendapat demikian (membolehkan urbun)? 
Imam Ahmad menjawab: Memangnya saya 
berpendapat apa? Ini (perbuatan) umar 
radhiallohu 'anh. 12 

c. Dhaitnya Hadist 

Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga 
tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang 
jual beli ini. 

Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hajar al- 
Asqolani dalam menilai hadist ini: 

y^» ~ aJp S - 4J \ (jjj :*]y 

t4j>-La ^lj CJjlj toJjLa . «jLytjl 

t * ^ 

^ jlj aJj col y 

4jL*j? 4j>-U yS 4jIjj (3 

Diriwaytkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau 
melarang juai beli urban. Diriwayatkan dari Malik, 
Abu Daud, Ibn Majah, dari hadist Amr bin Syuaib 
dari ayahnya dari kakeknya. Di dalamnya terdapat 
rawi yang tidak disebutkan. Dan dalam riwayat Ibn 
majah disebut sebagai dhaif. 13 


12 Al-Mughni 175/4. 

13 At-Talkhis al-Khabir 39/3 

muka | daftar isi 




Halaman 18 dari 20 


D. Fatwa DSN MUI 


Dalam fatwa DSN MUI juga telah dibahas 
mengenai hukum jual beli urbun atau dengan sistem 
uang muka ini. Sebagaimana tertera dalam fatwa 
nomor: 13 tahun 2000. DSN MUI memperbolehkan 
uang muka dengan beberapa ketentuan: 


Menetapkan : FATWA TENTANG UANG MUKA 
DALAM MURABAHAH 14 

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka: 

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga 
Keuangan SyarLah (LKS) dibolehkan untuk 
meminta uang muka apabilakedua belah pihak 
bersepakat. 

2. Besar jumlah uang muka ditentukan 
berdasarkan kesepakatan. 

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, 
nasabah harusmemberikan ganti rugi kepada 
LKS dari uang muka tersebut. 

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, 
LKS dapatmeminta tambahan kepada nasabah. 

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari 
kerugian, LKS harusmengembalikan 
kelebihannya kepada nasabah. 


14 https ://dsn m u i. or. id/category/fatwa/page/11/ 

muka | dattar isi 




no UST. AH 

6 T1M RUMAH 


JOYO KALIU 


DIDUKUt 



/ 


wat, ic, rw 

NESIA 


29 Jan 2017 


Sekilas Muhammad Aqil Haidar, Lc 

Saat ini penulis menjadi salah satu ustadz nara 
sumber di Rumah Fiqih Indonesia 
(www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang 
bertujuan melahirkan para kader ulama di masa 
mendatang, dengan misi mengkaji llmu Fiqih 
perbandingan yang original, mendalam, serta 
seimbang antara mazhab-mazhab yang ada. 

Selain aktif menulis, penulis juga menghadiri 
undangan dari berbagai majelis taklim baikdi masjid, 
perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan 
sekitarnya. 

Lulus S1 Fakultas Syariah LIPIA Jakarta kemudian 
meneruskan jenjang studi S2 di Institut llmu Al-Quran 
(IIQ) Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES). 


muka | daftar isi 



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 

Indonesia. 

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 


